18 November 2007 


мага 


GEREJA MAWAR SHARON 


"Yang Kukehendaki 
ialah belas kasihan dan 
bukan persembahan" 


Mat.9:13a 


егеја Mawar Sharon bukanlah gereja biasa. Jemaatnya pun 
bukan jemaat biasa, melainkan orang-orang yang luar 
J biasa. Mereka memiliki panggilan mulia untuk melayani 
Tuhan Yesus. 
мда bukan kebetulan kalau kita berada di gereja ini. Kita 
ja Tuhan selalu bergerak dengan rencana, dan tidak ada 
tulan bagiNya. Kita adalah umat kesayani 
gaja dipilih, ditentukan dan dipanggil Tuhat 
"melalui gereja 
karena itu, menginjak tahun ini dan ke di 


Kukehendaki ialah belas kasihan dan 

In" (Mat.9:13a). Sangat jelas bahwa berbelas kasihan 

dak dan panggilan Tuhan bagi gerejaNya, termasuk 
Sharon.Oleh karena itu, hal ini harus segera diresponi 

guh-sungguh oleh jemaat. 


п 
kasihan dalam Alkitab King James Version dan 
5 kindness, mercifull, artinya berbuat kebaikan dan 


| 
1 
| 


penuh pengampunan kepada orang lain. 

Semua tata cara ibadah dalam gereja dia- 
dakan bukan untuk memberi rasa nyaman kepa- 
da jemaat, tetapi untuk membangun dan men- 
dorong jemaat agar memiliki hati yang berbelas 
kasihan, seperti Tuhan Yesus. 

“Dan Yesus berkata juga kepada orang yang 
mengundang Dia:..." (Luk. 14:12). Setiap orang 
yang sudah mengundang Yesus untuk masuk 
dalam hatinya dan menjadikanNya Tuhan dalam 
hidupnya akan dipanggil untuk menaati kehen- 
dakNya. Jadi, belas kasihan sebenarnya sudah 
ada di dalam DNA orang percaya. 

Kepada siapa kita harus berbelas kasihan? 
Yaitu kepada mereka yang layak menerimanya. 
"Apabila engkau mengadakan perjamuan siang 
atau perjamuan malam, janganlah engkau 
mengundang sahabat-sahabatmu atau 
saudara-saudaramu atau kaum keluargamu 
atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena 
mereka akan membalasnya dengan meng- 
undang engkau pula dan dengan demikian 
engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila 
engkau mengadakan perjamuan, undanglah 
orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang- 
orang lumpuh dan orang-orang buta." (Luk.14: 
12-13). 

Masih dalam perikop yang sama, Tuhan 
Yesus berjanji, jika kita berbelas kasihan maka 
kita akan berbahagia. "Dan engkau akan 
berbahagia, karena mereka tidak mempunyai 
apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab 
engkau akan mendapat balasnya pada hari 
kebangkitan orang-orang benar." (Lukas 14:14). 

Banyak orang berpandangan, kalau ia 
mendapat sesuatu maka ia akan berbahagia. 
Tapi hal ini tidak benar karena banyak orang 
yang diberkati dengan harta melimpah tetapi 
tetap merasa hampa dan tidak bahagia. 

Kebahagiaan sejati hanya datang dari Tu- 
han dan menaati seluruh kehendakNya. 
Kebahagiaan datang dari sikap rela memberi 
bukan mendapat saja. Bukankah kita merasa 
bahagia ketika kita bisa menolong orang lain? 


artikel “2? 


Natal bagi semua 

Bulan depan (Desember-red) Gereja Mawar 
Sharon akan meresponi panggilan Tuhan untuk 
membagikan kasih Natal kepada semua orang. 
Perayaan Natal tahun ini akan dilakukan setiap 
hari selama satu bulan penuh, dalam bentuk aksi 
Natal dan Pesta Natal. Setiap jemaat akan 
bersama-sama bergerak, bergandengan tangan, 
dan bahu-membahu melakukan bakti sosial, 
berbagi kasih Natal kepada orang-orang yang 
layak menerimanya. 

Ingat, berita Natal pertama kali disampai- 
kan kepada para gembala di padang (Luk.2:8- 
20), bukan kepada Raja, atau imam-imam ahli 
Taurat, tetapi kepada para gembala. Tahukah 
Anda bahwa menurut budaya waktu itu, 
pekerjaan gembala adalah suatu pekerjaan yang 
hina, dan dipandang sebelah mata (Kej.46:34). 

Tuhan datang bukan untuk orang benar, 
melainkan untuk melayani orang berdosa, dan 
menjadi penebus dosa bagi mereka. Oleh karena 
itu, umat Tuhan harus meresponi panggilan 
Tuhan menajdi kepanjangan tangan Tuhan un- 
tuk melayani orang-orang yang membutuhkan. 
Yaitu kepada mereka yang tersisih, terpinggir- 
kan, terutama yang hatinya hampa, tidak 
berpengharapan, yang membutuhkan penghi- 
buran, tidak memiliki damai sejahtera dan haus 
akan kebenaran firman Tuhan. 

Para gembala adalah gambaran dari orang- 
orang miskin, orang-orang cacat, para gelan- 
dangan, pengemis, orang-orang sakit yang 
berada di luar komunitas gereja kita. 

Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk 
mengambil bagian dalam aksi Natal bulan 
depan. Berdoalah dan biarkan Roh Kudus sendiri 
yang menulis dalam loh hati kita, meletakkan 
kita di tempat yang paling tepat, supaya kita bisa 
maksimal dalam melayani Tuhan. Damai di 
Surga, Damai Di Bumi. Kasih Natal kiranya 
dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. Natal 
Bagi Semua. Tuhan Yesus memberkati. (Disarikan 
dari kotbah Ps. Philip Mantofa pada Ibadah 
Minggu ke 2, tanggal 4 November 2007) 


PEMIMPIN REDAKSI: Pdt. Hengly Sukandra 


5451335 


PENASEHAT: Рф. Jusuf Sostanto, Pdt. Philip Montoto, BRE, 
Pdt, Judy Koesmonto, Pdt. Colab Notonioliem, MBA BAS. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetyo TATA LETAK: Yonathan Kurniawan 
Warta. “Mawar Sharon” diterbitkan setiap minggu untuk. memiosilitosi pertumbuhan rohani dan imon jemaat. Gereja 
WARTA NO.152 THN.X 18 NOVEMBER 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: JI. Cempaka 24, Surabaya. E-mail; Info@gms.orid8 TELP: (031) 
HUNTING) & FAX: (62-31) 5322452 Persembahan Anda Untuk Gereja Mawar Sharon dan Bukit Doa Immanuel dapat 


Pdm. Catharina Kusumadewi, 


lawat Sharon. 


ditransfer ke: No, Rek. А/СОТО 049 700.0 BCA Veteran - Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


04 


Mendunia 
Tuhan 


Samuel A. Budiono 
(Jemaat GMS Pusat) 


studi dan bekerja di USA dan Eropa, saya kembali ke 

Indonesia dan mendirikan kantor yang bergerak di bidang 
Architecture, Planning & Interior Design bersama istri sekaligus 
partner, Yatty 1. Budiono, dengan nama SAMUEL А. BUDIONO & 
ASSOCIATES. Perusahaan ini sebetulnya merupakan penerus dari 
usaha yang dirintis pertama kali di Shorewood, Wisconsin, USA. 

Saya aktif di Kebaktian The Summit Gereja Mawar 
Sharon,dan saya banyak mendapatkan manfaat dari ibadah 
tersebut. Beberapa bulan yang lalu di ibadah tersebut, semua 
pengusaha diminta untuk membuat visi yang ingin diraih dalam 
3-5 tahun kedepan. 

Pembicara kemudian meminta jemaat menulis visinya pada 
secarik kertas. Ketika giliran sharing, saya mendapat kesempatan 
pertama untuk membacakan visi yang telah saya tulis. 

Pertama, saya menginginkan landasan keluarga yang kuat, 
sehat, bahagia dan harmonis. Kedua, studi yang berhasil untuk 
anak saya, Melody, yang sedang kuliah di USA dan Rhapsody yang 
bersekolah di SMA Petra 1. Ketiga, perusahaan saya solid dan 
berkembang dengan good project with good payment (proyek 
yang berkualitas dengan hasil yang memuaskan-red). Keempat, 
rancangan saya mendapat international award & world recog- 
nition in the profession (profesi saya mendapat penghargaan 


£ уха" malang melintang selama 15 tahun menempuh 


kilasbalik 


internasional dan diakui dunia-red). Kelima, 
globalisasi dan mendunia menjadi kesaksian 
yang memuliakan Tuhan. 

Puji Tuhan bahwa kita harus mengucapkan 
apa yang kita imani dan percaya bahwa Tuhan 
akan mengenapi janjiNya. Satu per satu visi 
saya menjadi kenyataan. Dari keberadaan anak 
saya yang tinggal di USA bersama keluarga 
Kristen yang menerapkan kasih Kristus, sampai 
keberhasilan saya mendapat penghargaan 
Highly Commended -Leisure, Tourism, Travel & 
Transport Category pada Cityscape Architec- 
tural Review Award 2007 di Dubai, Uni Emirat 
Arab. 

Penghargaan diberikan pada acara Gala 
Dinner yang diselenggarakan pada tanggal 16 


Saya juga membantu sebagai arsitek dan 
interior desainer GMS My Home Medan dan 
GMS Manado. Konsep desainnya mengacu pada 
prinsip Firman Tuhan. Saya percaya, arsitektur 
gereja harus merefleksikan iman Kristen dan 
"proclaimed the gospel" (menyatakan Injil). 

Saya percaya bahwa setiap hal kecil maupun 
besar dalam hidup kita dipakai Tuhan untuk 
membuat karya indah untuk memuliakan 
патаМуа. 

Karya saya dinilai unik, kreatif dan orisinil 
karena memadukan unsur musik dalam 
arsitektur. Hal ini karena sejak usia 6 tahun saya 
sudah mendalami musik, khususnya piano jazz. 
Saya pernah belajar pada Bubi Chen. Sempat 
melahirkan satu album jazz d'Marszyo & Rien 


Oktober 2007 di Grand Hyaat Hotel, Dubai. 
Prestasi yang dicapai ini sangat membangga- 
kan karena terpilih di antara 260 entries dari 
seluruh manca negara. 

Karya saya dipilih untuk display di Dubai 
International Exhibition Centre bersanding 
dengan karya arsitek kelas dunia seperti Rem 
Koolhaas (OMA) dan Will Alsop. Pada saat 
bersamaan juga diselenggarakan World 
Architecture Congress dengan keynote address 
Zaha Hadid, The Distinguished Pritzker Price. Ini 
merupakan bukti bahwa putra bangsa 
Indonesia bisa bersaing pada era globalisasi di 
kancah internasional. 

Saya percaya ini semua adalah anugerah 
Tuhan bagi anak-anakNya yang konsisten dan 
bekerja keras dalam pekerjaannya. "We do our 
parts and The Lord will provide the rest". Kita 
melakukan bagian kita dan Tuhan akan 
melengkapinya. Tuhan selalu memberikan yang 
terbaik bagi orang yang bekerja keras mela- 
kukan bagiannya. Saya selalu konsisten me- 
ngerjakan setiap proyek dengan sepenuh hati. 


Djamain sebelum berangkat ke USA untuk 
kuliah. 

Pada awalnya saya berada di persimpangan 
jalan, antara musik dan arsitrektur. Tapi pada ak- 
hirnya saya tahu bahwa dua hal ini bukan se- 
suatu yang terpisah, tapi saling melengkapi. 
Talenta di bidang musik membuat saya lebih 
peka seni dan kreatif dalam berkarya di bidang 
arsitektur. 

Tuhan sungguh sangat baik. Tidak hanya 
mendapat penghargaan, tetapi saya juga men- 
dapat keluarga yang bahagia dan harmonis. Ke- 
cintaan terhadap musik menjadi perekat keke- 
luargaan. Menikah dengan pasangan yang ber- 
profesi sama sebagai arsitek menjadikan pe- 
kerjaan merupakan bagian dari keluarga. 

Tuhan juga baik bagi Anda. Bila Anda se- 
dang berjuang untuk sesuatu yang lebih baik 
hari-hari ini, tetaplah bertekun! Jangan pernah 
menyerah! Tetaplah setia!, Kerjakan bagian An- 
da, karena Dia, yang tak pernah meninggalkan 
Anda, akan mengerjakan bagianNya. Segala 
Kemuliaan hanya bagi Tuhan! m 


05 


"Tuhanlah yang empunya bumi зе а segala isinya, dan dunia 
serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasar 
kannya di atas lautan, dan menegakkannya 
di atas sungai-sungai." 


kibat dosa, hubungan Allah dengan 

manusia menjadi terputus. Manusia pun 

menjadi milik dosa, hamba dosa. Namun, 
karena kasihNya yang besar, Allah telah 
mengorbankan AnakNya di kayu salib untuk 
menebus dosa manusia. Sekarang, manusia yang 
percaya kepadaNya menjadi milik Allah 
sepenuhnya karena sudah ditebus dengan darah 
yang mahal. 

Dengan demikian, segala sesuatu yang dimi- 
liki orang percaya adalah juga milik Allah dan kita 
semua adalah pengelolanya. Sebagai pengelola 
milik Allah, kita harus menggunakannya dengan 
penuh tanggung jawab untuk menyenangkan 
hati Sang Pemilik, yaitu Tuhan Allah. 

Namun, seringkali sebagai orang Kristen kita 
masih menganggap bahwa apa yang ada pada 
kita adalah hasil usaha kita dan bukan pemberian 
Allah sehingga kita merasa layak untuk 
menggunakan segala sesuatu sesuai dengan 
keinginan kita sendiri dan tidak meminta 
pimpinan Tuhan. Hal ini menyakiti hati Allah, dan 
menghalangi rancangan Allah terjadi atas hidup 
kita. Padahal, janji Allah adalah keberhasilan, 
damai sejahtera, masa depan yang cerah dan 
penuh harapan (Yer.29:11). 

Dari sekian banyak hal yang dipercayakan 


rtik 


oleh Allah, di antaranya adalah harta, waktu 
dan bakat. 


Harta Benda 

Harta benda termasuk uang yang kita miliki 
adalah milik Allah yang dipercayakan kepada 
kita. Mengelolanya adalah hal yang termasuk 
paling sukar, karena pada hakikinya setiap 
manusia memiliki sifat serakah. 

Dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengajar 
bani Israel untuk mengesampingkan seperse- 
puluh dari penghasilan mereka khusus untuk 
Tuhan. Di samping itu masih ada banyak 
sumbangan-sumbangan lain sehingga jumlah 
keseluruhan pemberian mereka adalah kira-kira 
sepertiga dari penghasilannya. Sesudah itu 
semua dipenuhi, barulah pemberian selebihnya 
boleh disebut pemberian sukarela. 

Ini tidak berarti bahwa uang di luar per- 
sembahan kepada Tuhan boleh dipakai sesuka 
hati, tetapi harus dipakai untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari tanpa melupakan bahwa 
itu tetap milik Allah dalam cara penggunaan- 
nya. 

Ingatlah bahwa Tuhan tidak meminta 
tanpa memberikan kembali berlipat kali ganda. 
"Bawalah seluruh persembahan persepuluhan 
itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya 
ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah 
Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap 
langit dan mencurahkan berkat kepadamu 
sampai berkelimpahan." (Maleakhi 3:10). 
Memberi terlalu banyak bagi Tuhan lebih baik 
daripada memberi terlalu sedikit. 

Sering seorang mahasiswa mengatakan: 
"Sekarang saya masih belum bekerja dan 
menerima gaji, jadi belum bisa memberi apa- 
apa. Kalau nanti saya sudah menjadi sarjana 
dan sudah bekerja, saya akan memberi 
persembahan untuk Tuhan." 

Pernyataan dan alasan tersebut tidak tepat. 
Kalau kita tidak dapat dipercayai dengan jumlah 
yang kecil, tidak mungkin kita setia dalam 
jumlah yang besar. Persembahan pada Tuhan 
membutuhkan disiplin, dan waktu terbaik 
Untuk memulainya adalah sekarang juga. 

Inti dari pengajaran Alkitab tentang uang 
adalah dahulukan kepentingan Tuhan dan 
gunakan sisanya dengan bijaksana serta 
dengan pimpinan Roh Kudus. 


Waktu 


Baik kaya atau miskin, pandai ataupun 
kurang pandai, tua ataupun muda, Tuhan 
memberikan kepada semua orang jumlah 
waktu yang sama setiap harinya. 

Karena waktu juga milik Allah, maka kita 
juga harus mempertanggungjawabkan peng- 
gunaan waktu. Sesuai dengan pesan Rasul 
Paulus kepada jemaat di Efesus, "Perhatikan 
dengan seksama, bagaimana kamu hidup, 
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti 
orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, 
karena hari-hari ini adalah jahat." (Efesus 5:15- 
16). 

Hidup ini semakin lama akan semakin 
sukar. Oleh karena itu kita harus mengunakan 
waktu dengan baik dan bijaksana. Penggunaan 
waktu yang tepat akan menentukan sebuah 
keberhasilan. Sebaliknya, penggunaan waktu 
yang tidak tepat akan menjadi sumber 
kegagalan, bentuk penghamburan waktu dan 
menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan 
berikan, 


Bakat 


Bakat-bakat adalah pemberian Tuhan yang 
juga perlu diperhatikan. Ada dua sikap ekstrim 
berkenaan dengan bakat-bakat. Pertama, 
menggunakan bakat untuk dipuji orang. Pujian 
hanya untuk Tuhan, karena bakat juga adalah 
milik Tuhan. 

Ekstrim yang lain adalah mengatakan 
bahwa kita tidak mempunyai bakat apa-apa. Ini 
adalah perasaan malu yang tidak pada 
tempatnya. Tuhan memberikan bakat untuk 
digunakan bagi kemuliaan namaNya, bukan 
untuk dipendam (Matius 25:14-30). 

Kita harus bertanggung jawab dengan 
bakat yang kita miliki dengan selalu mau 
belajar, mengasah dan mempertajamnya, 
sehingga karya yang kita hasilkan menjadi 
kesaksian yang memuliakan namaNya. 

Sebenarnya masih banyak yang Allah 
berikan kepada kita untuk dikelola dan dipakai 
dengan bijaksana, kekayaan alam, lingkungan 
hidup, kesehatan, dan lain-lain. 

Keluarga dan kawan-kawan juga termasuk 
pemberian Allah. Oleh karena itu, biarlah kita 
menjadi hamba Tuhan yang baik sekaligus 
penatalayan yang bijaksana dan bertanggung 
jawab terhadap semua milik Allah. ш Mhb/ 


07 


- / 
КВ PEMUDA PELA 


Ia = E LI 


Malam itu sukacita benar-benar terlihat di wajah 
setiap orang yang hadir. Sekalipun KKR ini diper- 
untukkan bagi pemuda, remaja, profesional 
muda, tetapi jemaat umum dari Kemas (Keluar- 
ga Melayani Allah dan Sesama) juga tidak mau 
ketinggalan. KKR hari pertama ini dihadiri 199 
jiwa, 45 diantaranya adalah jiwa baru. 

KKR kali ini dilayani oleh Bapak Pdt. Peter 
Kaonang, Gembala distrik Jakarta-Jawa Barat. 
Pada hari pertama, beliau menyampaikan kot- 
bah tentang 3 (tiga) model orang yang datang 
ke KKR. 

Model pertama adalah orang yang sudah 
mengenal Tuhan tapi tidak percaya kepada 
Tuhan, atau sering ragu dalam hidupnya (Yoh. 
20:24-29). 

Model kedua adalah orang yang menge- 
tahui pribadi Yesus tapi mengeraskan hati untuk 
menerimaNya (Mat 27:23-26). Sedangkan mo- 
del ketiga adalah orang berdosa atau orang 
yang tidak tahu sama sekali tentang Yesus, tetapi 
dia mau membuka hati dan menerima Yesus se- 
bagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya, orang 
tersebut mempunyai kepastian keselamatan dan 
hidup yang kekal. (Yoh. 8:1-11). 

Beliau mengupas Firman Tuhan dengan lu- 
gas dan Roh Kudus benar-benar menjamah hati 
setiap jemaat. Saat Beliau menutup kotbahnya 
dengan memujikan lagu “Sejauh Timur dari Ba- 
rat", banyak terjadi pemulihan hati, dan banyak 
orang yang mengalami jamahan Tuhan. Malam 
itu 23 orang meresponi panggilan sorga (altar 
call) dan 3 orang menyerahkan diri untuk 
dibaptis. 

Di hari terakhir, Bapak Pdt. Peter Kaonang 
membawakan Firman Tuhan dari Mazmur 73:1- 
13. Untuk menguatkan Firman Tuhan, Beliau 
mengambil contoh orang kaya dan Lazarus yang 
miskin (Luk 16:19-31). 

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita 


08 


HT" ОЕМР 


selalu meminta keadilan Tuhan, baik dalam hal 
berkat jasmani maupun berkat rohani. Tetapi 
tanpa kita sadari rasa iri atas “keberhasilan dan 
kesuksesan” orang-orang di luar Kristus 
menghampiri kita. 

Beliau mengingatkan jiwa-jiwa untuk ingat 
bahwa keadilan Tuhan pasti akan terjadi ketika 
kita kembali kepada Tuhan (Luk. 16:23-25). 
Malam KKR hari kedua dihadiri oleh 147 jiwa, 17 
jiwa diantaranya adalah jiwa baru. Puji Tuhan! 

Kami tahu dan sadar berapapun jiwa yang 
dimenangkan, semua itu untuk kemuliaan 
Tuhan. 

Tunggu kabar-kabar kemenangan 
selanjutnya dan doakan kami terus supaya kami 
dapat memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa 
untuk Tuhan Yesus di Pulau Bali. Bali for Jesus! 
(Agus, Gembala Satelit "The Light" Denpasar 
Bali). 


Ikitab tidak pernah secara langsung 
menyinggung tentang merokok. 
Namun demikian ada beberapa prinsip 

yang dapat diterapkan pada merokok. 

Pertama, Alkitab memerintahkan kita untuk 

tidak membiarkan tubuh kita “diperhamba" 

oleh apapun (1 Kor.6 :12). Kemudian 
ditambahkan, “tubuhmu adalah bait Roh 

Kudus, ... dan bahwa kamu bukan milik kamu 

sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya 

telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah 

Allah dengan tubuhmu!” (1 Kor.6:19-20). Tidak 

dapat disangkal, selain dapat membuat orang 

kecanduan, merokok juga sangat merusak 
kesehatan. 


Lalu, dapatkah merokok dianggap 
“menguntungkan” (1 Ког.6:12)? Dapatkah 
merokok dikatakan sebagai "memuliakan Allah 
dengan tubuhmu” (1 Kor.6:20)? Dapatkah 
seseorang dengan jujur merokok “untuk 
memuliakan Allah” (1 Kor.10:31)? Kita percaya 
bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan itu 
adalah “tidak.” Karena itu, kita percaya bahwa 
merokok adalah dosa, dan karenanya tidak 
sepatutnya dilakukan oleh para pengikut Yesus 
Kristus. 


Sebagian orang menolak pandangan ini 
dengan menunjuk pada fakta bahwa banyak 
orang makan makanan yang tidak sehat yang 
berakibat sama buruk dengan merokok 
terhadap tubuh kita. Contohnya, banyak orang 
yang kecanduan kafein sedemikian rupa se- 
hingga mereka tidak dapat "berfungsi" 
sebelum minum kopi terlebih dahulu di pagi 
hari. Walaupun ini benar, tetap bukan alasan 
untuk membenarkan merokok? 


Kita percaya bahwa orang-orang Kristen 
harus menghindari kerakusan dan makan ma- 
kanan yang tidak sehat secara berlebihan. 


Orang-orang Kristen sering kali mencela 
dosa yang satu dan mengizinkan dosa yang 
lainnya ... namun sekali lagi, hal ini tidak 
membuat merokok sebagai sesuatu yang 
memuliakan Tuhan? 


Alasan lain yang melawan pandangan di 
atas adalah fakta bahwa banyak orang-orang 
yang rohani yang adalah perokok, seperti 
pengkhotbah berkebangsaan Inggris yang 
ternama, C.H. Spurgeon. Sekali lagi alasan 
seperti ini tidak dapat diterima. 


Kami percaya bahwa dengan merokok 
Spurgeon berbuat salah. Apakah dia adalah 
orang rohani dan pengajar Firman Tuhan yang 
fantastik? Sama sekali tidak diragukan! Apakah 
itu berarti semua kebiasaannya memuliakan 
Tuhan? Tidak. 


Dunia kesehatan mencatat bahwa 
merokok adalah tidak baik, tidak sehat dan 
harus ditinggalkan. Alkitab mencatat bahwa " 
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus 
berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia 
berdosa." (Yak 4:17). Merokok adalah sesuatu 
yang merusak, dan dengan pertongan Tuhan, 
pasti bisa diatasi. # Gotguestions/ 


Telah dirintis SEL 
di Balikpapan 
& segera dibuka 


GMS Sat. 
maan 


Сепо “Sharon 


Rabu, 21 November '07 Rabu, 21 November'07 
09.30 | R. Ibadah Utama 09.30 | Chapel 


ajaklah jiwa-jiwa baru & tiap 2 minggu sekali! 
on rekan-rekan Anda! untuk pria & wanita 
(08165427810) usia 55 thn keatas 
atau di ета! е 
Johnlie-sn@yahoo.co.id pembicara: 
Ps. Isaac Albert (Malaysia) 


Pembicara: 
Ps. Isaac Albert 
(Malaysia) 


LJO 
Malam 2 


Jumat, 23 Nov ‘07 Jumat, 23 Nov ‘07 
pk. 19.00, pk. 22.00, 
R. Ibadah Utama R.Ibadah Utama 


informatior 


Dapatkan produk terbaru с РАН 
Buku Pengajaran 


"Love Story of Ruth" 


Ps. Philip Mantofa, BRE 
& 
Ika Sylvia Iman 
Diadakan aksi Bakti Sosial 
Donor Darah pada: 


Minggu, 25 Nov '07 yang akan diluncurkan 


k. 08.30 - 14.00 
Apaan 18 November 2007 


di Gereja Mawar Sharon Pusat 
Bagi jemaat yang rindu 

mendonorkan darahnya dapat 

mendaftar di counter informasi 

GMS/ dengan: Bpk. Steven 


AKSI NATAL : 
03-22 DESEMBER '07 


PESTA NATAL: 
+ 25 DESEMBER '07 


Kunjungi konter kami di bawah 
Tuhan Yesus Memberkati 


E-mail: natal@gms.or.id 
Call Center: 031-71644999 
DAMAI DI SURGA 

ANA 2 a/c: 010.157.779.1 

а/п: Gereja Mawar Sharon 
BCA cab. Veteran, Sby 


Training 
Penginjilan 
Harapanku 
Indonesia 


Selasa, 20 Nov '07, 
pk. 18.30 WIB 


pembicara: 
Pdt. Judy Koesmanto 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan 
nikah antara: 


Sabtu, 24 Nopember 2007, 
Pk. 10:00 WIB 

SUNNY SANTOSO 

Putra dr Bp. Husin Sudarta 

& Ibu Hermien Soentanio 


LYDIA CHANDRA 
Putri dr Bp. Frangky 
& Ibu Ellen Arif 


Doa Keliling 
Massal 


Selasa, 27 Nov '07, 
pk. 18.30 WIB 


tempat: 
wil. outreach Natal 


November 2! 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Haj 
DB, ый da y 


19.11.07 
LINA SETIOWATI 
Penilik & Ketua Kemas Wil. Sentra 


"Dengan panjang umur 
akan Kukenyangkan dia, 
dan akan Kuperlihatkan 
kepadanya keselamatan 
dari pada-Ku." 


Mazmur 91:16 


jadwal ibadah mingguan 7:1 


19 November - 25 November 2007 


19| senin 20| selasa 21| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 

РК. 09.30-12.00 = Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. pembicara: 

5346563, 3550710 TRAINING PENGINJILAN Ps. Isaac Albert (Malaysia) 
HARAPANKU INDONESIA MAWAR SHARON SENIOR 
Pkl, 18.30 Pk. 09.30 * Chapel 
тА 


Pdt. Judy Koesmanto 


22| kamis 23| jumat 24| sabtu 


Doa Malam Ibadah Pro-M 

Pk. 19.00 * В. Ibadah Utama Pk. 1830 • R. Ibadah Utama 
pembicara: Ps, Isaac Albert (Malaysia) 

Doa Malam 2 PEMASA & REMASA 

Pk. 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama diwilayah masing-masing 


pembicara: Ps. Isaac Albert (Malaysia) 


POKOK DOA mingguan: 


ен MAWAR SHARON 


Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulitimer agar terus diberi roh yang menyala-nyala, 
hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap kelompok sel 
mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan berdoalah agar dimunculkan 
pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


Кота SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan membawa 
dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang hidup tentang Kristus, 
Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan Tuhan, hikmat dan 
kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang ada agar dipenuhi 
dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 
Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan kejahatan. 
Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga tidak mudah 
diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


POKOK DOA PUASA MASSAL NATAL 2007 


Berdoalah aksi Natal yang diadakan pada tanggal 3-22 Desember “07, agar masyarakat Surabaya dapat merasakan 
jamahan dan kasih Tuhan melalui seluruh kegiata yang dilakukan 

Berdoalah agar seluruh jemaat yang terlibat dalam aksi Natal ini agar mereka diberi perlimdungan , kesehatan, hikmat 
Tuhan & hati yang penuh berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa 

Berdoalah agar X-Mas Celebration pada tanggal 25 Desember ' 07 di Jatim Expo, agar hadirat Tuhan dicurahkan 8 Kuasa 
Allah dimanifestasikan 

Berdoalah agar perlindungan & pengurapan Tuhan dicurahkan atas Ps. Philip Mantofa & seluruh Panitia yang terlibat 
Berdoalah agar Tuhan mencukupi semua kebutuhan yang ada sehingga semua kegiatan dilakukan dapat berlangsung 
dengan baik 

Berdoalah bagi media (surat kabar, televisi, dll) agar Tuhan memakai sarana inti untuk penginjilan bagi kota & bangsa 


13 


FS jadwal ibadah mingguan 


19 November - 25 November 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum И Pk. 09.45 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anaki Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
Keb, Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 

Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 

Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
JI, Cempaka 24, Surabaya. 


Timur | 
Keb, Umum + Anak 


Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 
Jl. Manyar Kertoarjo №/8 Sby. 
Satelit Timur II 
Keb, Umum + Anak РК. 16.30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak РК, 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan И 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan Ill 

Keb, Umum + Апак РК. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl. Raya Rungkut Mapan Utara 88/F81, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 
Jl, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak РК. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum | Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Рк. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, КАУА2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan 5да. 


Satelit 

Keb. Umum ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl. tjen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M РК. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl, Gajah Mada 137, Telp, 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum- Anak 1 Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung "СОН" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il РК. 17.45 
Keb.Pro М (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb, Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung, telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | (Minggu) Pk, 07.00 
Keb. Umum Il (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Pemuda (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens (Sabtu) Pk: 16.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Рк. 07.30 
Keb. Eaglekids Il (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR. Supratman 10 В, Jember 


Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 В, 
Jember Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18,30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10,30 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt, Antoni М. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double К” 
Keb. Umum I Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 


Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 
Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S, (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 

Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) РК. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk, 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat, 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum | Pk. 10.00 
Keb, Umum Il (Youth) РК. 17.00 
Keb, Umum Ill (Pro-M) РЕ. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb, Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16,30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 


Satelit Tondano “НОВ” 
Keb. Umum | Pk.10.00 
Keb. Youth Pk.16.00 


Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 
Hotel Toudano JI. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan 77) 


Sat. Amurang 

Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 
Keb. Pro-M (Selasa) Pk. 19.00 
Keb. Anak (Minggu) Рк.16.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, Telp: (0430) 22250 

Cp: Jacobus (081-356214443) 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 09,00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 
Keb. Anak (Jumat) РК. 15.30 


Gedung Mawar Sharon Л. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 
Keb. Anak (Sabtu) РК. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga | 

Telp: 0431-371732 

Ср: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 13.00 
Keb. Pemuda (Kamis) РК. 17.00 
Keb Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Л.Катриѕ Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. Kotamobagu 
Keb. Umum (Minggu) 


Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 
Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 


081-1436007 
Satelit Makassar 
"God's Dwelling Place" 
Keb. Remaja Pk 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ‚Рах : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


19 November - 25 November 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum &Pro-M (1.2) Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar (t.2) Pk. 14.00 
Keb, Anak (1.2) Pk. 08.00 
Jl. А. Yani, Komplek A, Yani Sentra Bisnis 
Blok С-12,Медатай, Pontianak, Sekre: 
It.1, (0561- 760049) Cp: Johanes: 0852- 
45003991 

Sat. Ambon “Love Satellite” 
Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja РК. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 
Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 

Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon (Saparua-MIk) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Pk. 16.00 


Keb. Anak 


Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr, Jl. М. С. Tiahahu, Masohi 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak РК 17.00 


Jl. Brigjen В. Sumitra No. 36, 
Jeril-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan “МУ Home" 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Grand Liberty Restaurant Lt.5 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt. 1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II РК. 10.45 


Lt.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (it. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 


Sat. Timur "True Worshiper" 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 


Sat. "King of Glory" 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt, 2 


Sat. Timur “Harvest” 


Pk. 12.30 


Keb, Pekerja Pk, 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb, Pekerja Pk. 16.00 


Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar 

Keb. Pelajar 2 

Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk. 11.00 
Pk. 13.30 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 
Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb, Remaja II Pk. 14.00 
Keb. Remaja INI Pk. 16.00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb Pemuda Pk, 1130 
Jl, Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God” 


Keb Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 


Л. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


1. ski 


им хи Ир? 
ео СЕ 

YANG WAJIB HADIR: 

жр IT 6 PARA Ot w 
DURU B PELAN ANAK 


A 
papa ا‎ 7500. E ر‎ wa 00) 
КИЙ pan ТИЛ 
pyon MTS 

нд иан WUN ш 


ы. ЕПЗ 
тїї. $48 4200 


tu м 
жг КҮТ КЕТТ? 1 5 (д3 SAS 76219 
gga WA BER WAR SHARON у И 1 ( 
MSCS ( 
ln бени 10-11. Santa 


Playgroup 
Kindergart 
Kindergarten B : 5-6 years old 


Elementary Program 
Grade 1, Grade 2, Grade 3 


Period of Registration 
Period 1: 12 November 2007 - 29 February. 2008 


Period 2:01 March 2008 - end of June 2009 


Further information please contact 


(031) 5457522, 5471123, 5484200 


Eva for preschool, ms. Dessy for elementary) 


(ms. 


